

SOAL PAT/UKK/UAS 
TEMA5 

KELAS1SEMESTER2 
Kurikulum2013 



amranaic. 


Nama :. 

No :. 

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada hurut a, b, 
atau c! 

1. Rani telah meminjami wati. SAmbil mengembalikan pensil, ucapan yang 
sebaiknya dikatakan oleh wati adalah .... 

a. Ini pensilnya saya kembalikan 

b. Terima kasih ya, telah meminjami saya pensil 

c. Hai Rani! Ini pensilmu kan? 


Bacalah puisi di bawah ini! 

Guru-guru kami 
Oleh : dewi 
Guru-guru kami, 

Kalau hari ini harus kami tumpahkan air mata 
Kami ingin air mata ini menjadi penghapus segala alpa 
Menjadi penyejuk hati akan dahaga 
Guru-guru kami, 

Lepaskan kami dengan doa 

Karenajalan kami berikutnya tidaklah mudah 

Restui kami agar menjadi manusia yang berguna 










2. Siapakah yang menulis puisi tersebut adalah .... 

a. Guru kami 

b. Kamu 

c. Dewi 

3. Budi, lukisanmu indah sekali! 

Merupakan kalimat pujian kepada budi karena ia .. .. 

a. Menulis dengan baik 

b. Membuat lukisan 

c. Memenangkan pertandingan 

4. Mengapa kamu meminta maaf kepada Tina? 

.aku telah merobek buku ceritamu. 

a. Karena 

b. Meskipun 

c. Walaupun 

5. Rukun dengan saudara di rumah membuat ayah dan ibu. 

a. Sedih 

b. Kecewa 

c. Bahagia 

6. Peraturan dibuat untuk... . 

a. Dilanggar 

b. Dipatuhi 


c. Dibenci 




7. Saat bermain bersama teman, sebaiknya .... 

a. Berebutan mainan 

b. Memaksa menang terus 

c. Rukun 

8. Orang bukan keluarga namun berhubungan dekat dengan kita adalah 

a. Tetangga 

b. Sahabat 

c. Kerabat 

9. Contoh perbuatan pengamalan sila pertama / ke satu adalah .... 

a. Berdoa sebelum makan 

b. Menyimpan uang di bank 

c. Membantu teman yang sakit 

10. Bahan yang dibuat perekat kerajinan adalah .... 

a. Lem 

b. Cat 

c. Minyak 

11. Hanya memberi tak harap kembali 
Bagai sang surya .... 

a. Menghias angkasa 

b. Memancarkan sinarnya 


c. Menyinari dunia 



12. Yang termasuk karya seni dua dimensi adalah .... 

a. Patung 

b. Batik 

c. Botol 

13. 20 lebih besar dari .... 

a. 17 

b. 20 

c. 22 

14. Lambang “ tiga puluh tiga” adalah .... 

a. 13 

b. 23 

c. 33 

15. Hasil 15 + 9 = ... . 

a. 23 

b. 24 

c. 25 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

16. ...kita jaga lingkungan kita! 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ajakan tersebut adalah .... 

17. Diluar rumah sedang hujan rintik-rintik. 

Arti rintik-rintik artinya sama dengan .... 

18. Walaupun kegemaran atau kesukaan berbeda dengan saudaramu, maka 
dengannya harus tetap .... 



19. Pekerjaan yang dilakukan bersama sama akan cepat... . 


20. Patung adalah salah satu contoh karya berdimensi .... 

21. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga .... 

22. Kita diberi tubuh sehat oleh tuhan, sebaiknya kita wajib ... . 

23. Bilangan 37 dibaca... . 

24. Hasil 18 + 15 adalah ... . 

25. 15-4 = ... . 


Jawablah soal di bawah ini dengan benar! 

26. “wah, hebat sekali penampilanmu saat menjadi petugas upacara tadi!” 
Buatlah kalimat balasan dari kalimat pujian tersebut! 

27. Sebutkan 2 contoh kerjasama! 

28. Sebutkan contoh alat musikyang dimainkan dengan dipukul! 

29. Apakah yang kamu lakukan saat bermain di rumah temanmu? 

30. Pada bilangan 42, angkah berapakah yang menunjukkan puluhan? 



